Thoriqoh Rifa'iyyah 


Mu’assis Thoriqoh Rifa’iyah adalah Seorang Wali Agung Sayid Ahmad Ar-Rifa’i radliallahu 
‘anhu (512-578 H). Beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dan prinsip-prinsip yang 
kokoh untuk thoriqoh yang mubarokah, yaitu ajakan untuk beriman dan mengikuti sunnah Rasul 
Allah, menjaga rukun Islam, berpegang pada keutamaan-keutamaan dan menjauhi hal-hal yang 
hina (sifat dan perilaku yang nista). 


Diantara nasehat-nasehatnya yang terkenal antara lain: 


“Hendaklah kalian berdzikir pada Alllah SWT., karena dzikrullah itu adalah magnet-magnet 
penghubung dan tali untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Barang siapa yang berdzikir pada 
Allah SWT. maka ia akan merasa aman dengan Allah dan pasti akan bisa sampai kepadanya.” 


“Tasawwuf adalah berpaling dari selain Allah SWT., tidak sibuk berfikir tentang dzat Allah dan 
hanya berserah diri kepada Allah SWT.” 



